SENIN 22 MEI 1938 
LEMBAR KEDOEA DAGBLAD „Perantaraan Kita 
Poetaran doenia 


Soemboe Politiek Rome Berlijn Kita telah pernah menerang kan bahwa 
perkoendjoengan Hitler ke Rome itoe mesti djoe ga bersifat diplomasi jg tinggi 
Terlebih lagi dengan aksi Hit ler jg paling pengabisan dima na ia bisa menjatakan 
keterima an kasihnja setjara persoonlijk kepada Mussolini tentang sikap nja 
Mussolinie sewaktoe Hitler mendjalankan Anschlus di Oos tenrijkDoegaan itoe 
memang tidak meleset. Pekerdjaan bersama sama an tara kedoea negeri kian 
hari bertambah koeat. Sekarang dengan njata dapat dikabarkan bahwa mereka 
itoe akan membikin aksi jg koeat terhadap perdjoangannja Komimern jg 
senantiasa dipandang berbahaja bagi kententraman manoesia Begitoelah dari 
soember kabar jg dipertjajai di Rome diterima kabar, bahwa antara Italie dan 
Djerman akan bekerdja bersama sama oentoek menghadapi Komintern, akan 
tetapi sekali2 tidak berhadapan dengan Inggeris. Perdjandjian itoe poen 
sebagaimana kita telah sering menerangkan bahwa Djerman telah selang lama 
menoentoet akan mendapat kembali sekalian atau sebahgian dari tanah 
djadjahannja jg selama ini. Berhoeboeng dengan ini Italie poenakan membantoe 
toetoetan Djer man itoe, sedangkan pengaroeh jg akan didjalankan di Europa 
Tengah akan dibagi doea poela. Pembelaan militair djoega de djandjikan, Pendek 
kata Hitler dan Mussolini telah memperoleh perdjandjian jg koeat jg mengoentii 
soemboe kedoea negeri oentoek berdjabatan tangan boeat mendjaga 
kepentingan kedoea negeri tsb. Terbajang bahwa perdamaian ini ada mendjadi 
stimulance dari perdjandjian antara Perantjis dan Inggris. Soedah tentoe sadja 
keadaan itoe akan menghidoepkan bekerdja bersama2 dalam penghidoe pan 
ekonomie dan politiek. Keadaan perdjandjian itoe memperlihatkan bahwa 
kedoea negeri2 lain asal sadja dasarnja menoeroet mengoeatkan soemboeRome 
Berlijn tsb. Maksoednja Hitler oentoek membikin perdjandjian terseboet tentoe 
oentoek mehalangi perdjan djian jang dibikin oleh Inggris baroe ini dengan Italie, 
terlebih lagi soepaja kedoea negeri tsb, tidak akan membikin perdamain 
berdasar atas militair. Akan tetapi melihat akan si kap pembitjaraan Mussolini 
bah 


wa ia tidak maoe bertentangan dengan Inggris. Hanja Mussolini akan 
membantoe toetoetan Djerman soepaja mendapat kembali djadjahannja, 
sedangkan tidak akan mempengaroehi ekonomie daerah Do nau dan akan 
membatasi pengaroehi hingga Joegoslavie-Grieken land dan Albanie. Oleh sebab 
itoe, maka Italie melepaskan Hongarije dibawah pengaroeh nja Djerman. Begitoe 
djoega Mussolini sama sekali tidak a kan mentjampoeri soal Sudeten jerman. 
Dengan perkataan lain sikap Italie jg seroepa ini, memberi akan Djerman 
kemerdekaan jg penoeh oentoek mempengaroehi Hongarije jg mana diwaktoe a 
chir ini Heulein kepala dari su deten Djerman itoe sedang bekerdja dengan giat 
boeat memperoleh poetjoek pemerentahan da lam tangannja. Ternjata sekali 
bahwa Italie dan Djerman akan mempengaroehi doenia Europa seloeroeh nja. 
Segala ini tentoe akan mengetjiwakan Perantjis teroetama sekali, sekendati 


Perantjis dan Ita lie sedang melakoekan pembitja raan. Mussolini baroe ini telah 
pernah djoega mengeloearkan pikiran nja bahwa perdameian antara kedoea 
negeri tidak moengkin terdjadi, tersebab principeel negeri itoe ada bertentangan 
satoe sama lain. Pertentangan itoe ternjata sekali dalam soal peperangan 
saudara di Spanjol ini, dimana Perantjis teroes sadja memban toe pihak 
pemerentah Bar celona, sedangkan Italie sebalik nja dengan membantoe aksi 
generaal Franco. Dengan bantoean itoe soedah tentoe Perantjis bermaksoed 
oentoek memperpandjangkan peperangan itoe. Sedangkan Palie sendiri di 
waktoe ini tangannja ada terikat oleh perdjandjian dengan Inggeris boeat 
meneroeskan bantoean jg baharoe ini dikehendaki oleh Inggris soepaja sekalian 
vrijwill gernja akan ditarik kembali. Sesoenggoehnja di waktoe a chir ini 
oedaranja Europa sela loe berada dalam mendoeng jg mana masing2 negeri 
tidak da poela. Satoe2nja bergiat boeat membikin perdjandjian agar dapat 
membikin. Jang ditakoeti benar oleh Inggeris dan Perantjis ijalah persatoean 
Italie dan Djerman jg sedoenia ini. Akan tetapi perhoeboengan militair Djerman, 
Italie, beloem begitoe koeat dan sempoerna seperti Perantjis dan Inggeris. 


Japan di Hsuchow Telah selang berapa hari peperangan berdjalan di sepandjang 
djalan kereta api Lunghai. Dalam berapa hari itoe dila koekan pereboetan boeat 
mendoedoeki Hsu Chow, dimana pasoekan Tionghoa jang terkoeat sendiri jg 
senantiasa bernama pasoekan wadja dan tjepat ja berani mati bersitahan. Akan 
tetapi sekalian oesaha dan keaktivan pasoekan itoe mendjadi gagal, lantaran 
mereka tidak bisa menahan serangan serangan dari pihak Japan jg diban toe 
oleh sekalian materieel perang jg modern. Serangan atas Hsu Chow di moelai 
dari boekit2 jg berada disekeliling Ilsu Chow dimana pihak Japan ada memasang 
artil lerie dan meriam2. Dari sinilah dilakoekan bom bardemenz2 atas pertahanan 
Tiong hoa. Berapa gedongz djadi roeboeh djalan2 raja penoeh ditimboeni tidak 
sadja oleh petjahan2 batoe, bahkan oleh majat majat serta orang orang jg 
mendapat keroesakkan. Seloeroeh kota itoe berada dalam pembakaran. 
Sedangkan api besar berserima haradja lela, pelor dan granaat sama sama 
mendjalankan kewa djibannja oentoek mentjari korban. Pertoempoeran di Hsu 
Chow itoe meroepakan soeatoe tempat persembelihan, dimana darah mengalir 
seperti air soengai. Melihat akan dahsjatnja serangan Japan maka pasoekan 
Tionghoa didaerah Hou Chow itoe terpaksa mesti mengoendoen kan diri. Segala 
pasoekan pasoe kan pemerentah centraal jg berada di Hsu Chow sama sama 
dapat melarikan diri terketjoeali lebih koerang dari 100 atau 150 orang jg tidak 
mempoenjai kesanggoepan lagi boeat menghin darkan maoet. Pertoempoeran 
disepandjang djalan kereta api Lunghai itoe diantara Hsu Chow dan Lanfeng 
masih sadja teroes meneroes. Pasoekan Tionghoa disana memang ada bertahan 
dengan sepenoeh penoehnja kekoeatan dan tenaga. Akan tetapi tersebab 
serangan dengan bom bom dan granaat pasoekan Tionghoa terpaksa djoega 
mesti mengalah dan mening galkan kedoedoekannja di Hsu Chow. pat 
mempertjajai dirinja masing2 Sedjak kemaren seloeroeh Hsu Chow telah 
didoedoeki oleh pasoekan Japan, tjoema tinggal di sebelah selatan dimana 
terdjadi pertoempoeran satoe sama satoe. Kedjatoehan Hsu Chow dalam tangan 
Japan sesoedah menjeberang Groote Kanaal. Sementara dang memoetar roda 
politiek sajap sajapnja pasoekan itoe meneroeskan kemadjoeannja kesebelah 


barat selatan itoe jg bertempoer dengan pasoekan pasoe kan Tionghoa di timoer 
oetara Hsu Chow. Berhoeboeng dengan itoe pa 


TERITA PENDEK. Roeas bertemoe dengan boekoe Digoebah oleh: Hema L.S. 
Djam 4 sore habis sekolah, maka soerat itoe diperlihatkannja kepada goeroenja, 
dan goeroe nja djoega merasa heran, tetapi soenggoehpoen begitoe, permin 
taan sebagai mana dalam soerat itoe, permisi paling lama 15 ha ri 
dikaboelkannja. Dengan auto dienst, besoknja berangkatlah Rafilah dari Padang 
Pandjang menoedjoe Manindjau, setelah bersalamzan dengan kawannja. Tengah 
djalan, penoeh fikirannja, dan beloem dapat menebak apa akibat kepoelang 
annja ini. Sampai Rafilah dikampoeng, sehari "sesoedah itoe, baroe a jahnja 
menerangkan maksoed ha tinja, dengan alasan dia soedah oleh karena 
granaat2, sedangkan toea, dan Rafilah soedah besar, kaoem perempoean tak 
oesah mendjadi goeroe, malah kalau soedah ada pendjaga diri, rasa soedah 
tjoekoeplah. Dan lebih pandjang lagi, engkoe St. Mara djo menerangkan jang 
bahasa Amir adalah seorang moeda, dan berada poela, kelak akan diba wanja 
Rafilah ketana Benkoelen Rafi'ah akan senang, doedoek doedoek sadja, karena 
Amir ada mempoenjai toko. Bagai mana gontjang goenoeng Keloet meletoes, 
lebih gontjang lagi hati Rafilah mendengarnja, dari karena jang diangan-angan 
nja akan meneroeskan sekolah nja akan patah ditengah adanja sehinggah tak 
dapat dia mendjawab, malah dengan air mata sadja djatoeh satoe, djatoeh doea, 
bakmanik poetoes pengarang, sehingga Rafilah merabahkan diri nja keharibaan 
engkoe St Mara djo, menerangkan beloem akan bersoeami, tapi lebih landjoet 
engkoe St, Maradjo terangkan jg bahasa djandji soedah di padoe, dalam 
minggoe ini lansoeng perkawinan itoe. Tak baik Rafi ah menolak, pandanglah 
nama ajah, toeroetlah fikiran kami, boekan kami akan menjeroemoes kan 
Rafi'ah. Sepatah kata Rafi lah tidak mendjawab karena ta koetnja, apa lagi akan 
mendja wah kalau2 salah terima poela ajahnja nanti, dan dikiranja melawan. 


Ada samboengan 


soekan jg lain mengambil djalan berkelling boeat mengepoeng Hsu Chow dan 
dengan tidak di sangka menjerang dengan hebat Hsu Chow. Oleh sebab militaire 
taktiek itoe, Hsu Chow mendjadi dja toeh kedalam tangannja Japan. Sekarang 
Japan meneroeskan serangannja ke Yungchen setelah mendoedoeki 
seloeroehnja HsaChow menoedjoe ke Selata 


Saban hari RE 30 danSAPTOE mengeloearkan tjorak2 baroe menoeroet zaman. 
Tgeloepnja ditanggoeng tidak oentoer. Persediaan besar hanja pada toko: 


BOEJOENG TAMIN No. 63 Batipoeh - Padang Telegrams; ,BOEJOENGTAMIN" Tel. 
No. 161 


M.C. MohammadYoosuf No. 58 Batipoeh - Padang. Telegrams: , MUNAYOOSUF" 
10 


ILIAS GELAR BAGINDO CHATIB Loods No 2 Vak 9 dan 10 Belakang bengkel besi 
PADANG. Ada sedia bermatjam2 kajoe2 oentoek keperloean roema dengan 


setjoekoepnja dan begitoe djoega papan2 jang terambil dari bermatjam2 kajoe 
Harga menjenangkan. Menanti dengan hormat 105 


T — dan dadoe oentoen meng Toko Batik sman Siloengkang 


Jang terbesar di Pasar Gedang Padang No. 52 Lengkap tersedia dari bermatjam2 
barang batik dan Djawa dari jang sehaloes2 nja sampai kasar jg keloearan dari 
fabriek DJAWA. Dan begitoe djoega toeroettersedia boegis dan pelekat jang 
terbikin dari loearan dan dari segala fabriek jg soedah terkenal diantero tempat. 
HARGA SEDANG 


90 Menanti dengan hormat 


PIANNAOETENTIETARA TENTIERTENTIETTENTIETARTA 


Koendjoengilah Djangan loepa MOESLIM HOTEL 


Dan 


Kampoeng Tionghoa, FORT DE KOCK. 


Moelai 11 Maart 1938, diboeka filiaal dari Hotel Moeslim dan Restaurant Balai 
Baroe, bertempat dikampoeng Tionghoa di Fort de Kock. Pebliek tidak akan 
ragoe lagi, sebab kita poenja Hotel daa Restaurant soedah terkenal lama di 
Padang, sebagai Restaurant jang satoe2nja bisa menjediakan berbagai makanan 
jang lazat dan minoeman jang njaman. Masakan dipimpin oleh koki jang soedah 
lama bekerdja dalam Restaurant besar, besarta pelajanan dilakoekan oleh kita 
poenja djoeroe pelajan jang terkenal radjin dan hormat, Dengan djalan ini kita 
akan memperkenalkan restaurant kita kepada PUBLIEK di Fort de Kock, dan 
menanti koendjoengan toean toean adanja. HORMAT BEHEEDER FILIAAL Hotel 
Woeslim dan Restaurant Balai Baroe, 102 Padang dan Fort de Kock. 
MARREMARAKARANARRAAKABARA 


Chatib M, Arif & Co. DEKAT MESTJID SEBERANG PADANG Selaloe bersedia boeat 
didjoeal kersik dan kerakel dan djoega atap roem dan peloepoeh, betoeng, jang 
terambil dari boeloeh atau betoeng jang terpilih dari jang baik2 HARGA PANTAS 
100 Menanti dengan hormat 


Binoerasjid bloei segala roepak banng kram badjoe kaoes en besi keloearan 
Europa toelen en Java PASAR BATIPOEH 16 PADANG Harga boleh berdamai. 


12. 


Koendj gilah Toko Minang lang terland, Loods No. 4 Pasar Djawa Padang Vak 9 
dan 10 Selaloe sedia roepa2 matjam kain seperti boegis dan pelekat jang 
terbikin da ri soetera dan benang, dari jang haloes sampai jang kasar, keloearan 
Djawa dan Padang Asli. Kain pandjang dan batik dari jang sehaloes2nja dan 
kasar, keloearan Solo dan Pekalongan, Djoega sedia kain kepar, wool dan 
pijama, semoeanja dari kwaliteit jang baik sedangkan kleur terpilih. Harga 
menjenangkan HAKIM gir PAK II MARADJO Menanti dengan hormat 122 A 
Koendjoengilah Tailor „The Elegant" Arif Kamp: Baharoe No.2 Padang. 
Pekerdjaan tanggoengtnetjis dan api. Djoega selaloe menoeroe djandji. Bisa bikin 
segala roepa potongan ketjil dan besa menoeroet kemaoean toean2 dan 
engkoe2 dengan harga DAMAI. Menanti dengan hormat. SOSOSesoesoed 


